WikipediA 

Bahasa Karo 


Bahasa Karo adalah bahasa yang digunakan oleh suku 
Karo yang mendiami Dataran Tinggi Karo (Kabupaten 
Karo), Langkat, Deli Serdang, Dairi, Medan, hingga ke 
Aceh Tenggara di Indonesia. 

Bahasa Karo secara historis ditulis menggunakan aksara 
Karo atau sering juga disebut Surat Ar u/Haru yang 
merupakan turunan dari aksara Brahmi dari India kuno, 
namun kini hanya sejumlah kecil orang Karo dapat 
menulis atau memahami aksara Karo, dan sebaliknya 
aksara Latin yang digunakan . 

Jumlah penutur Bahasa Karo sekitar 600.000 orang pada 
tahun 1991 

Referensi 


1. A Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_l 

anguage.asp?code=btx) 

Pranala luar 


Dituturkan di 

Bahasa Karo 

Indonesia 

Wilayah 

Dataran Tinggi Karo 

Penutur 

600.000 (1991)111 (tidak 

bahasa 

tercantum tanggal) 

Rumpun 

Austronesia 

bahasa 

ISO 639-1 

■ Melayu-Polinesia 

■ MP Inti 

■ Sumatra Barat Laut 

- Batak 

- Batak Utara 

■ Bahasa Karo 

Kode bahasa 

ISO 639-2 


ISO 639-3 

btx 


■ (Inggris) (Inggris) Bahasa Karo (http://www.ethn 
ologue.com/show_language. asp?code=) di Ethnologue 

■ Kamus Indonesia-Karo (http://kamus.karo.or.id/index.php) 

■ Cakap Bahasa Karo (http://arikokena.blogspot.eom/2012/0 

9/cakapbahasa-karo. htm I) 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Karo di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Karo&oldid=15974782" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2019, pukul 11.27. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













































